04 Sebuah Iman 
Kesaksian FKA 


05 Pelayanan Masyarakat 
Mawar Sharon 


Liputan 


"Orang fasik lari, walaupun 


tidak ada yang mengejarnya, 
tetapi orang benar merasa 

k VS | K aman seperti singa muda." 
(Amsal 28:1). 


asik dalam Amsal 28:1-28 ini adalah orang 
yang bersalah secara moral/tidak bermoral, 


bahasa Inggris menerjemahkan dengan 
wicked (jahat). 


FASIK 

Dalam pasal ini, ditunjukkan, siapakah dan 
seperti apakah orang yang disebut fasik itu? 
Pertama, orang yang menindas orang-orang 


lemah (Ayat 3). Menindas artinya adalah mencari 
keuntungan bagi diri sendiri dari ketidakberdayaan 
orang lain. 

Kedua, orang yang mengabaikan hukum (ayat 
4). Mereka menghalalkan segala cara, dan tidak 
peduli dengan aturan serta hukum. Ketiga, orang 
yang tidak mengerti keadilan (ayat 5). Keadilan 
tidak ada dalam kamus hidupnya, keadilan 
bukan untuk orang lain, tapi bagi dirinya sendiri, 
sekalipun dengan jalan merampas keadilan bagi 
orang lain. 

Keempat, orang yang berliku-liku jalannya 
(ayat 6). Mereka penuh tipu muslihat, karena ada 
siasat-siasat tersembunyi, hatinya tidak tulus, 
sehingga jalannya juga tidak lurus. Orang dengan 
kondisi seperti ini, sungguh sulit untuk dipercaya. 

Kelima, menyesatkan orang jujur ke jalan 
yang jahat (ayat 7). Mereka 
suka menyebar pengaruh buruk 
kepada orang jujur/tulus. Keenam, 
mengeraskan hati kepada Tuhan 


FIRMAN TUHAN 


adalah menghabiskan harta atau hanya mencari 
warisan dari orang tua, tanpa mempedulikan/ 
menghormatinya. 

Kesebelas, loba (ayat 25). Loba adalah 
kerakusan, tidak pernah merasa cukup, yang ada 
dalam pikirannya, bukan mengelola yang sudah 
ada, tapi menginginkan yang belum ada, sehingga 
hatinya tidak pernah merasa puas. 

Keduabelas, menutup mata terhadap 
penderitaan sesama (ayat 26). Mereka mencari 
keuntungan dari penderitaan orang lain. 

Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh 
hikmat yang diajarkan ini, karena 
sesungguhnya kefasikan, tidak perlu 
memenuhi 12 tanda itu sekaligus, 
tapi cukup salah satu tanda muncul 


(ayat 14). Mereka tidak peduli BERKATA BAHWA dalam diri seseorang, maka 

kepada Tuhan. “Tuhan” tidak ada sesungguhnya orang tersebut, 

dalam kamus hidupnya. HIDUP ORANG berada dalam jalan kefasikan, 
Ketujuh, mengejar barang FASIK TIDAK ADA sebelum kemudian disebut sebagai 

yang sia-sia (ayat 19). Yang dicari “ORANG FASIK” 

dalam kehidupannya adalah barang KETENANGAN, 

fana, yang menghasilkan hukuman DIAAKAN SELALU TIDAK TENANG 

kekal. Kedelapan, memandang DIBAYANGI Firman Tuhan berkata 

bulu dan menghalalkan segala cara. bahwa hidup orang fasik tidak 

Membeda-bedakan orang, dan KETAKUTAN ada ketenangan, dia akan selalu 

membesarkan perbedaan. KARENA dibayangi ketakutan karena 


Kesembilan, penjilat (ayat 
22). Penjilat, adalah orang yang 
egois, dia mudah merayu orang 
tanpa peduli dengan nasib orang 
yang dipuji, padahal seharusnya orang itu butuh 
teguran, nasehat dan bimbingan, tapi penjilat 
menipu orang yang dipujinya, demi keuntungan 
bagi diri sendiri. 

Kesepuluh, merampasi ayah dan ibunya, 
tidak hormat kepada orang tua (ayat 24). 

Kalau seseorang tidak hormat kepada Tuhan, 
kepada sesama, maka dia pasti tidak hormat 
kepada orang tuanya. Merampasi orang tua, 


KEFASIKANNYA 


kefasikannya, karena damai 
sejahtera dan sukacita sejati hanya 
terjadi pada diri orang benar, yang 
jujur dan adil dalam hidupnya, 
sebab tidak ada hukum yang menentang sifat dan 
sikapnya. 

Kalau saudara ingin hidup dalam damai 
sejahtera, maka tinggalkanlah kefasikan. Jangan 
satu pun sifat dan tindakan kefasikan ada dalam 
diri kita. WM (Pdt. Samuel Handoko) 


SEBUAH 


irana Ceria adalah anak berusia 12 

tahun yang tinggal di Bali. Ia mengalami 

kelainan pada pupil matanya sejak lahir 
sehingga matanya tidak bereaksi ketika melihat 
sinar. Ia tidak dapat melihat dengan lurus, tapi 
menyamping. 

Kakek Kirana yang tinggal di Sidoarjo rindu 
melihat Kirana mengalami mujizat kesembuhan. 
Saat mendengar FKA 25 diadakan di Bali, beliau 
memutuskan untuk berangkat ke Bali demi 
mengajak Kirana hadir di FKA 25. 

Iman kakek ini sungguh luar biasa! Tuhan 
pun memperhitungkannya sebagai kebenaran. 
Melebihi kasih kakek kepada Kirana, Allah 
mengasihi Kirana dan mengaruniakan pupil mata 
yang baru bagi Kirana. Malam itu, di FKA 25, Pdt. 
Philip Mantofa mengucapkan kalimat hikmat 
bahwa ada seseorang yang akan disembuhkan 
penglihatannya dan seketika itu Kirana mengalami 
kesembuhan. 

Mari ajak keluarga, teman atau rekan-rekan 
anda untuk hadir di FKA 26 pada tanggal 30- 

31 Maret 2018 di Pakuwon Golf & Family Club 
Surabaya. Sebuah perjumpaan yang tak terlupakan 
akan mengubahkan dan memulihkan setiap orang 
yang hadir. Sampai jumpa! 8 


"UNTUK KALANGAN SENDINI .. ? GRATIS 


FESTIVAL 


KUASA 
ALLAH 


26 


PEMBICARA: Ps. PHILIP MANTOFA 


JUMAT £ £ PAKUWON GOLF & 
SABTU 30-09 l RAMAN CU 9 
19.00 WIB MARET 2018 | SURABAYA BARAT 


LIVE STREAMING rn CALL CENTER 
WWW.MSTV.TV 'ka.or.id 031-8000-7077 


Tayangan Ulang Tayangan Ulang Before 30 Show 

Ibadah Minggu I Ibadah Minggu II (Miracle Edition) / 

GMS Pusat GMS Pusat Before30 English 

Pk. 08.00, 11.00, pk. 08.00, 11.00, aa Na 

20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB Sana AN RAN 
www.mstv.tv 

www.mstv.tv www.mstv.tv 

e @ Mawar Sharon 

“Menerima Mujizat” “Virtuous Women” Women 

Pk. 02.00, 05.00, Pk. 02.00, 05.00, Pk.10.00 WIB 

14.00, 17.00 WIB 14.00, 17.00 WIB Lt. 13, Vision Building, 

www.mstv.tv www.mstv.tv Marvell City Complex 

Pdt. Sukirno Tarjadi Pdm. Rebecca Lippy 


Recorded at 
MSTV.TV The Summit 
“How to Boost Your 
Salary & Career” 
Pk.10.00 WIB 
Lt. 13, Vision Building, 
Marvell City Complex 
KOTBAH MINGGUAN Ms. Lidya Wangsa 
Mr. Wilson Kurniawan 
Mr. Daniel Kurniawan 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kirimkan ke 


| Redaksi Voice 
Vision Building It. 6, 

|. Marveli City Complex, 
JL. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Telp. 031-60007000 

fax 031-5322452 

5 P » atau 
email ke agung.p@gms.or.id 


"redaksi Voice berhak 
menyeleksi dan menyunting 
setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


25..... 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


@ 


“Bercabang Hati” 
Pk.02.00, 05.00, 

14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Judy Koesmanto 


FESTIVAL 


KUASA 


ALLAH 
26 


Tayangan ulang 
Ibadah Minggu IV 
GMS Pusat 

Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
www.mstv.tv 


“What You Say is 
What You Get” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
www.mstv.tv 

Pdt. Sidney Mohede 


Doa Malam 

Pra-FKA 26 

Pk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
Pdt. Philip Mantofa 
“Wajib bagi seluruh 
panitia FKA 26 


DOA 
MALAM 
PRA-FKA 


Jumat, 23 Maret 2018 
Pk.19,00 WIB 

SIBEC Conv. Hal-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pembicara 


Ps. Philip Mantofa 


“Wajib bagi seharuh panitia FKA 26 


Doa FAJAR 
Pk.05.00-07.00 WIB 

R. Sanctuary, Vision 
Building lantai 1, 
Marvel City Complex 

Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Before30 English 
(Re-run) 
“Miracles Edition” 
Pk. 08.00, 11.00 WIB 
www.mstv.tv 


Army of God 

Teen Service 

Pk.16.00 WIB 

SIBEC Corv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Pro-M Revolution 
“Unlocking the 
Kingdom's Power” 
Ppk.19.00 WIB 

SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 
“ Healing Ministry 

di akhir ibadah Pro-M 
Pdt. Fuji Harsono 


Sunday Services 
Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
SIBEC Conv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


EagleKidz 
jadwal lihat di hal. 11 


Army of God 

Youth Service 
Pk.13.00 WIB 

SIBEC Cornv. Hall-ITC 

Jl. Gembong 20-30, Sby 


Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
www.mstv.tv 


VISION BujLD 


RDANG SANCTUA ANTALI - 
Pase saya CITY - JL. RAYA NGADEL 123 
TERBUKA UNTUK SEMUA-JEMAAT 


Young Professional raik 


HOW IO BOOST 
YOUR SALARY 
AND CAREER 


RETREAT DOABAGI 
PROFESIONAL & 
PENGUSAHA: 


$ Minggu, 29 Selasa, 1 
| di BUKIT DOA IMMANUEL 


Ps. Philip Mantofa 


DIMENSION 


Paulus Bambang W. S. 
Pendaftaran online di www.fourthdimension-bdi.com 


2 


Maret 2018 

Pk. 19.00 WIB 
Vision Building Lt 13 
Marvel City Compliex- 
Jl. Raya Ngagel 123, Sby 


Pembicara 

1 Ms, Lidya Wangsa 
emor Branch Manager of Peernsta Barik) 

2. Mr. Wilson Kurniawan 

Branch Mtarugat Manulife) 

3. Mr. Danlel Kurniawan 


K6 & Accounting of HS 


Dress Code: Smart Casya 
Info: Fifi Soen 03160007000 


"ar 
IHESUMMIT (par 


(CT PELAYANAN " 
PETS MASYARAKAT 
MAWAR 
SHARON 


toleransi. Oleh karena itu, 

GMS ingin berbagi kepedulian 
dengan masyarakat, khususnya 
warga sekitar gereja dengan 
mengadakan “PELAYANAN 
MASYARAKAT GEREJA MAWAR 
SHARON” pada hari Sabtu (24/2) di 
Gedung Parkir GMS, Jalan Mawar 33 
Surabaya. 

Jika sebelumnya GMS dan masyarakat telah 
bekerja sama mengadakan acara garage sale dan 
lomba catur serta rujak ulek, kali ini GMS ingin 
berbagi bersama anak-anak usia PAUD, TK hingga 
Kelas 6 SD, melalui acara yang bertajuk “LOMBA 
MEWARNAI DAN MENGGAMBAR “ dengan tema 
“KELUARGA SEHAT, KELUARGA BAHAGIA”. 

Panitia berharap dengan diadakannya acara 
ini dapat membantu anak-anak melatih daya 
kreatifitasnya secara positif, yang nantinya bisa 
berdampak baik bagi keluarga dan lingkungan Meski acara diadakan pada pukul 15.30 - 17.30 
sekitar. WIB, namun antusiasme masyarakat sungguh luar 

biasa. Target peserta adalah 150 anak. 
Panitia juga telah menyediakan acara khusus 

c Cc bagi orang tua pendamping anak, yaitu kursus 
memasak masakan sehat dengan mudah bersama 
Chef Ken (Finalis Masterchef Indonesia). 
diadakannya acara Bersama mereka, panitia turut mengundang 
ini dapat membantu Bapak Lurah, Kepala Polsek, Danramil, ketua RW 

5 3, RW 6, RW 8 Kelurahan Tegalsari beserta para 
anak-anak melatih daya tokoh masyarakat. 
kreatifitasnya secara Kiranya melalui kegiatan ini, terjalin kerjasama 
yang erat antara GMS dan masyarakat, untuk 


' : bersama-sama membangun keluarga yang sehat 
bisa berdampak baik dan bahagia. W 


Panitia berharap dengan 


positif, yang nantinya 


bagi keluarga dan 
lingkungan sekitar." 


FESTIVAL 


KUASA 
ALLAH 


26 


0 RABU, 19 MARET 2018: 

Team PAW, Choir dan Dancer 
1 Tawarikh 511314 
Berserulah agar semua pelayan mimbar 
menjadi pembawa hadirat Tuhan. Sehingga 
semua yang hadir dapat dituntun untuk 


menyembah Tuhan 

9) KAMIS, 20) MARET 2018: 
Publikasi 

Lukas 5: 15 

Semua bentuk publikasi (undangan, baliho, 

brosur, radio, sosial media dll) diurapi Tuhan 

dan menjadi efektif. 


0 


Keluaran 31:3-5, 35:30-31 

& Kolose 2:3 

e Tidak terjadi kendala teknis 

« Streaming sangat lancar (gambar, dan 
suara tidak putus-putus) dan bisa diikuti 
olah kota-kota sampai bangsa-bangsa. 

« Tidak ada kecelakaan kerja saat 
persiapan sampai dengan hari H. 

19) SABTU, 22 MARET 2018: 

Panitia & Seluruh Pelayan Tuhan 
Kejadian 11:6 & Yakobus 1:5 


Kasih & kesatuan diantara panitia dan 
saluruh team. 


JUMAT, 21 MARET 2018: 


Teknis, Streaming dan Keamanan 


POKOK DOA 
PUASA RAYA 


19 Maret - 25 Maret 2018 


HADIRAT TUHAN 
II Tawarikh 7:3 


Doakan agar hadirat Tuhan dicurahkan dengan 


0 


kuat sehingga umat Tuhan mengalami perjumpaan 
yang tak terlupakan dan hidup mereka di ubahkan. 


MINGGU, 23 MARET 2018: 
Perlindungan Tuhan 


Mazmur 5:13 & Mazmur 16:1 


0 


Perlindungan Tuhan sempurna atas 

Ps. Philip Mantofa, BRE. 

Perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh 
keluarga besar GMS (gembala, pemimpin, 
volunteer, seluruh jemaat) beserta dengan 
semua kegerakan yang ada. 

Perlindungan Tuhan sempurna atas semua 
volunteer mission trip yang datang ke 
Surabaya 


SENIN, 24 MARET 2018: 
Pemulihan dan Kelepasan 


Yohanes 8:36, Roma 8:2, Markus 3:11 
& Lukas 6:18b 


0 


Orang - orang dipulihkan dan dibebaskan 
dari ikatan dosa mereka 

Tuhan menyertai tim pelepasan untuk 
bergerak dalam Kuasa, otoritas Ilahi, belas 
kasihan dan sanggup membedakan roh. 


SELASA, 25 MARET 2018: 


Deklarasi Kemenangan 


Zefanya 3:17 & Mazmur 20:7-8 


Deklarasikan kemenangan dengan 
mengucap syukur" segenap hati " . 
Deklarasikan kemenanganider 
memperkatakan kata-kata pe 
Tuhan bahwa semua yang didoakan akan 
tergenapi di FKA 26 - Surabaya 


GEREJA 
MAWAR SHARON 
OFFICE: 

VISION BUILDING LANTAI 6, 
MARVELL CITY COMPLEX, 

JL. RAYA NGAGEL 123, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 
www.mawarsharon.com 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 
FAX : (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 
R@gzmschurch 

') @gmschurch 


fe mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 
telp. 031-60007000 (warta) / 


surat: GMS - Vision Building Lt.6, 
Marvel City Complex, 


Jl. Raya Ngagel 123, Surabaya. 


GMS Surabaya 

badah Umum « Anak I, II, III, IV: 

Pk. 07.00, 10.00, 16.00, 19.00 WIB 
Eaglekidz English Service Pk. 16.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 


Army of God Revival Services 
badah Pelajar (Sabtu) 
badah Pemuda (Minggu) 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Pk. 16.00 WIB 
Pk. 13.00 WIB 


badah Anak (Sabtu) 
itorium MSCS (Voltage) 


Pk. 16.00 WIB 


» 
E 
a 


Keb. Profesional Muda (ProM) 

badah Umum-Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
SIBEC Convention Hall-ITC, 

. Gembong 20-30 Surabaya 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
badah Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Surabaya Timur 
badah Umum 4 Anak 


Pk. 10.00 WIB 


“Vision Hall, 13th floor. 


Marvell City Complex. 
. Raya Ngagel 123, Surabaya. 
Cp. Melyana (0813 9080 1878) 


GMS Surabaya Selatan 

badah Umum | # Anak Pk. 07.00 WIB 

badah Umum II « Anak Pk. 10.00 WIB 

. Siwalankerto 145 Surabaya 

CP. Dekky Kusumaatmadja (081 232 885 44) 


GMS Surabaya Barat 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar 


badah Umum «4 Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum «4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum Pk. 17.00 WITA 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 14.00 WITA 
badah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 


. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 
Telp: 0361-8466437 


GMS Sidoarjo 


badah Umum «4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 

0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 

Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Madiun 

badah Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Pro-M (umum) Pk. 10.00 WIB 
badah Pelajar Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


I. Bogowonto 1, Madiun 
Telp: 0351-469869 


badah Umum «4 Anak IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


GMS Malang 

badah Umum 4 Pro-M 4 Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum 4 Pro-M 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum- Pro-M «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.30 WIB 

. Ahmad Dahlan no. 27-29, Malang 

Telp. 0341-570539 


GMS Jombang 


badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II Pk. 16.00 WIB 
badah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 10.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
badah Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum «4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Jember 
badah Umum | Pk. 07.00 WIB 
badah Umum II « Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Umum III Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 
. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
badah Anak | Pk. 07.30 WIB 
badah Anak II Pk. 17.00 WIB 
badah Anak III Pk. 16.00 WIB 

Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 

badah Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah AOG Pk. 13.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 CP: Bp. Sunggana 


GMS Mataram 


badah Umum - Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WITA 
badah AOG Pk. 14.00 WITA 


Pertokoan Central Plaza (Smart Club) 

. Prabu Rangkasari, Abian Tubuh 

CP: 0370-635170 

HP: 087770003880 (Pdm. David Lauly, ST.) 


GMS Yogyakarta 


badah Umum Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Magelang 


Ibadah Umum | Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum II « Pro-M Pk. 17.00 WIB 
Ibadah Pelajar - Pemuda Pk. 11.00 WIB 
Ibadah Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 
Fax: 0293-3191391 


GMS Salatiga 
badah Umum #4 Anak Pk. 08.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 1 Pk. 13.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda 2 Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu Pk. 13.00 WIB 


. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Semarang 


badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pelajar - Pemuda Pk. 13.00 WIB 


Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 

. Kompleks Madukoro DD III/ 5. 

(ex Giant), Kel. Tawangsari, Kec. Semarang 
Barat, Jawa Tengah 

P: 0852 1090 0037, Telp: (024) 761 3077. 


GMS Solo 

badah Umum «4 Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
badah Profesional Muda Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 
(Dita-085231221896) 

GMS Jakarta 

badah Umum #Anak Pk. 07.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 10.00 WIB 
badah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Bandung 

badah Umum 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
badah Anak Pk. 10.30 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6. Telp: (022)87775119 


GMS Sukabumi 


badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
badah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Hotel Maxone, Jl. Siliwangi 90 Sukabumi 
antor sekretariat: Ruko Bounty Blok D4 
I. Siliwangi No. 90 (depan hotel Maxone) 
Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 
GMS Cirebon 
Special Sunday Service Pk. 10.00 WIB 
Convention hall Giant Cietos Lt.2 
n. Rajawali Raya Perumnas, Cirebon. 
Telp. 0231-8291317 
GMS Balikpapan 
badah Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Umum - Anak II Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 13.00 WITA 
. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 
GMS Banjarmasin 
badah Umum 4 Anak | Pk. 10.00 WITA 
badah Pelajar # Pemuda Pk. 13.00 WITA 


badah Umum 4 Anak 


GMS Samarinda 
badah Umum - Anak | 
Planet Swalayan It.2. 


badah Anak 
Planet Swalayan It.3, Jl 


GMS Pontianak 
badah Umum (It.2) 
badah Anak 
badah Pemuda 
.A. Yani 2 No. 8 


Fax (0561) 6711634 


GMS Ambon 

badah Umum # Anak 
badah Pemuda 
Convention Hall Pacific 


springbed comforta) 


GMS Saparua 
badah Umum | 
badah Umum II 
badah Anak 


e/Fax.0931 -21487 
GMS Maluku Tengah 


badah Umum 
badah Anak 


CP: 


GMS Kendari 


Bahu - Manado 95115, 


badah Pelajar « Pemuda 


badah Umum - Anak II 


elp. (0911)3831477 CP: Erik 


Depan Pasar Saparua (Ex BA 


badah Pelajar « Pemuda 
. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Maso| 


Il Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 
Sekretariat: Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 
Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


Pk. 13.00 WITA 
Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


Pk. 17.00 WITA 


. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
: Kezia (087815551188) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


Sekretariat Lt. 1. Telp (0561) 6711134 , 


Pk 10:00 WIT 
Pk 14:00 WIT 
Hotel Ambon Lantai 2, 


alan Cendrawasih no. 8 Ambon. 
Sekretariat: Jln. PHB, Halong Atas. 
Dekat perumahan kuda putih 


bekas gudang 


085347261119) 


u 


.09.30 WIT 
. 18.00 WIT 
Pk. 15.00 WIT 
K Danamon) 


u 


u 


.09.30 WIT 
. 16.00 WIT 
. 13.00 WIT 


U U 


hi Telp: 0914-22790 


Pdp. Rudy Ritiauw 085243078844 


badah Umum 1 # Anak Pk. 09.00 WITA 
badah AOG Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 WITA 
badah Umum 2 # Anak Pk. 17.00 WITA 
badah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WITA 
RUKO GMS BREAKTHROUGH, 
. Supu Yusuf (Depan Plaza Kubra) 
CP : 0401-3111075 
HP :085256142882 (Pdp. Bobby Turambi) 
GMS Bitung 
badah Umum I Anak Pk. 09.00 WITA 
badah Umum | Pk. 18.00 WITA 
badah AOG Pk. 13.00 WITA 
. Samrat Pakadoodan Ling 3 
Sebelah Yebenlin) Telp: 0438 - 30903 
GMS Manado 
badah Umum Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III Pk. 17.00 WITA 
badah Pemuda Pk. 14.00 WITA 
Voltage Special Saturday Pk. 16.00 WITA 
badah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WITA 


. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) 


Telp. 0431-831226 


Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Tondano 

Ibadah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
Ibadah AOG Youth Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
badah Teen/Pelajar Pk. 14.00 WITA 
Hotel Sutan Raja Kotamobagu Lantai 2. 
alan Siliwangi, Kobo Besar 

Cp. Ema Wongkar (085240400801) 


GMS Makassar 

badah Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
badah Umum | # Anak | Pk. 08.00 WITA 
badah Umum II 4 Anak II Pk. 11.00 WITA 
badah Umum III « Pro-M Pk. 17.00 WITA 
badah Teens 4 Youth Pk. 14.00 WITA 
|. Gunung Latimojong No. 116 

(Samping Karya Agung) Makassar 

Cp. Neltje (082187924935 ) 


GMS Medan 

Ibadah Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Ibadah Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak! Pk. 07.00 WIB 
Ibadah Umum # Anak Il Pk. 10.00 WIB 
Ibadah Umum «4 Anak III Pk. 16.00 WIB 
Ibadah Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Ibadah Pelajar (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 


GMS Pekanbaru 
badah Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
badah Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 


di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 


Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 


Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Palembang 

badah Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

badah Pemuda Pk. 14.00 WIB 
omp. Ruko Graha Maju Motor 

. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Paul (0813-3221-2471) 


GMS Lampung 
badah Umum 
badah Anak 

. Wolter Monginsidi No 175 
Ballroom Hotel Sheraton 
CP: Nessya (0721-475551) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.00 WIB 


GMS Jambi 
badah Umum « Anal Pk. 10.00 WIB 
ompleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp. 0741 - 3068456 CP : Edi Riyanto Ong - 
0813 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


GMS Batam 

Ibadah Umum Pkl 10.00 WIB 
Ibadah Eaglekidz 

(Bintan Room It.2) Pkl 10.00 WIB 


Nagoya Hill Hotel, Convention Hall Lantai 2. 
Superblok Nagoya Hill 
Jl. Teuku Umar, Batam 


CP : Marike (62 852 57721624) 


badah Pemuda (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 


